bkkbn' 

Panduan Grafis 
Identitas BKKBN 



bkkbn 


Panduan Grafis 
Identitas BKKBN 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Daftar isi 


Sambutan Kepala BKKBN 

5 

01 Logo 


6 

1.1 

Konsep Logo 

8 

1.2 

Anatomi dan Struktur Logo 

10 

1.3 

Warna Identitas Logo 

14 

1.4 

Larangan 

18 

1.5 

Identitas BKKBN Provinsi 

19 

1.6 

Identitas Program BKKBN 

22 

1.7 

Identitas Bersama 

23 

02 Elemen Visual 

24 

2.1 

Elemen Grafis 

26 

2.2 

Fotografi 

28 

2.3 

Aplikasi Elemen Visual 

30 

03 Stationeries 

32 

3.1 

Kartu Nama 

34 

3.2 

Tandatangan E-mail 

35 

3.3 

Kop Surat 

36 

3.4 

Formulir 

38 

3.5 

Amplop 

39 

3.6 

Folder 

43 

3.7 

Stempel 

45 

3.8 

IDCard 

46 

3.9 

Presentasi 

47 

04 Media Publikasi 

50 

4.1 

Tipografi 

52 

4.2 

Aplikasi Tipografi 

56 


4.3 

Poster 

58 

4.4 

Banner 

63 

4.5 

Iklan Cetak 

70 

4.6 

Billboard 

74 

4.7 

Avatar 

78 

4.8 

Media Sosial 

79 

4.9 

Audio Visual 

80 

4.10 

Website 

81 

Signage 


82 

5.1 

Signage Kantor 

84 

5.2 

Signage Ruangan 

85 

Kendaraan 


86 

6.1 

Mini Bus 

88 

6.2 

Mobil 

89 

6.3 

Motor 

90 

6.4 

Helm 

91 

Merchandise 

92 

7.1 

Mug 

94 

7.2 

Tas Tote 

95 

7.3 

Pena 

96 

7.4 

Tali Lanyard 

96 

7.5 

T-Shirt & Polo Shirt 

97 

7.6 

Buku Catatan 

98 


08 Lampiran 


100 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 


BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) ingin 
terus relevan dengan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. 

Zaman berubah, tantangan BKKBN pun berbeda dari masa ke masa. 

BKKBN hari ini hadir secara berbeda, karena BKKBN menyadari setiap 
zaman memiliki keunikannya sendiri, setiap masa mempunyai tantangannya 
sendiri. BKKBN tampil beda karena tantangan zaman yang juga berbeda. 

BKKBN yakin bahwa perencanaan adalah sesuatu yang penting bagi siapapun 
yang ingin memiliki hidup lebih baik, lebih mudah, dan lebih sejahtera. 

Untuk itu logo BKKBN pun dirancang ulang menjadi lebih modern 
dan dinamis. Logo tersusun dari beberapa komponen yang membentuk 
satu kesatuan harmonis, yang saling mengisi dengan warna hitam 
dan biru yang elegan, serta melambangkan kestabilan BKKBN dalam 
menjadi partner perencanaan individu, keluarga dan masyarakat. 

Logo BKKBN wajib ditempatkan pada tempat yang layak. 


Sambutan 



Indonesia diprediksi menjadi salak satu dari negara dengan ekonomi terkuat di dunia pada takun 
2030. Hal ini akan terjadi salak satunya karena potensi bonus demografi, dirnana jurnlak penduduk 
produktif (15-64 takun) lebik banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 
tahun dan G^> tahun). 

Tentunya prediksi tersebut tidak akan tercapai dengan hanya berpangku tangan dan menunggu, tapi 
memerlukan kerja keras dan kerjasama seluruh elemen bangsa. Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) memiliki peran penting mendorong terealisasinya kondisi tersebut, 
yaitu dengan peningkatan kualitas penduduk melalui perencanaan kehidupan. Hal inilah yang 
membuat BKKBN menjadikan generasi muda sebagi sasaran utamanya. 


Sementara itu, perubahan dan perkembangan teknologi semakin cepat dalam dunia yang tanpa batas 
hal tersebut memberikan tantangan pada BKKBN untuk tetap relevan dengan karakter generasi 
muda, yang tidak bisa lagi didekati dengan cara-cara lama. Berdasarkan pertimbangan itulah BKKBN 
melakukan rebranding, salah satunya dengan meluncurkan logo baru yang merupakan identitas 
visual utama. 


Perubahan identitas visual ini adalah salah satu cara BKKBN untuk dapat tetap relevan dengan 
masyarakat. Logo baru diharapkan akan menunjang pembentukan citra BKKBN yang lebih muda 
dan enerjik sekaligus tetap akrab serta dekat sebagai sahabat penduduk Indonesia. 

Identitas baru ini menyiratkan simbol luasnya tanggung jawab BKKBN, karena menyentuh setiap 
fase hidup manusia Indonesia. Seluruh strategi institusi perlu dilandaskan pada cinta dan kasih 
sayang, serta ditransformasikan dalam berbagai bentuk program yang semakin baik lagi dari waktu 
ke waktu. 


Setiap program juga akan terus dilaksanakan dengan cara merangkul setiap individu, sebagai sahabat 
yang memfasilitasi dan menjadi mitra perencanaan dalam setiap fase kehidupan. Semangat dan 
rangkaian filosofis inilah yang tertuang didalam bentuk logo BKKBN yang baru. 

Mengingat pentingnya keberadaan logo sebagai simbol semangat dan tekad BKKBN, sehingga 
menjadi sangat penting untuk memastikan rebranding dapat diimplementasikan dengan tepat di 
seluruh wilayah kerja BKKBN. Untuk itulah buku Panduan Grafis Identitas BKKBN disusun dan 
diedarkan secara luas. 

Saya berharap setiap insan BKKBN dapat menyambut dengan antusias sekaligus memahami dengan 
baik semangat dari logo ini, dan dapat menggunakannya secara tepat untuk menunjang kinerja 
BKKBN. 


Salam Hangat, 

Jakarta, 1 Februari 2020 
Kepala BKKBN 



-U), 






H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 









01 Logo 


1.1 Konsep Logo 

1.2 Anatomi dan Struktur Logo 

1.3 Warna Identitas Logo 

1.4 Larangan 

1.5 Identitas BKKBN Provinsi 

1.6 Identitas Program BKKBN 

1.7 Identitas Bersama 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 


1.1 Konsep Logo 



8 


OO 


o9p 




bkkbn 


j 


Logo BKKBN terdiri dari logogram dan logotype yang dikombinasikan, dengan dasar 
struktur menggunakan bentuk lingkaran. 

Logotype BKKBN ditulis dalam huruf kecil hanya untuk logotype, sedangkan penulisan 
BKKBN secara kata dalam formal ditulis dengan huruf Kapital. 

Sudut dan bidang huruf menggunakan bentuk melengkung/tumpul, menyelaraskan 
konsep logo keseluruhan yang menggunakan lingkaran. 

Logogram BKKBN tersusun dari beberapa komponen yang masing-masing memiliki 
makna (a) Tak Terbatas, (b) Cinta, (c)Kupu-kupu dan (d) Merangkul. 

Simbol “Tak Terbatas” memiliki arti bahwa kependudukan merupakan potensi tak 
terbatas. Perencanaan dan pengelolaan yang tepat akan menghasilkan berbagai manfaat 
dan keuntungan sebesar-besarnya untuk pembangunan bangsa Indonesia yang semakin 
unggul di masa-masa mendatang. 

Simbol “Cinta” memiliki arti bahwa awal dari sebuah perencanaan adalah dari cinta kasih 
sayang yang tulus dan keharmonisan keluarga yang didukung dengan lingkungan yang 
saling mendukung. 

Simbol “Kupu-kupu” merupakan lambang proses metamorfosis sempurna, karena proses 
metamorfosis kupu-kupu dari seekor ulat, kepompong hingga menjadi kupu-kupu yang 
indah. 

Simbol “merangkul” memiliki arti bahwa BKKBN bertekad untuk selalu dapat merangkul 
setiap individu dan keluarga, menjadi sahabat, memfasilitasi dan menjadi mitra 
dalam perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat maupun keluarga di setiap fase 
kehidupannya. 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 


1.2 Anatomi 

dan Struktur Logo 

Logogram 




10 


1 :1 

X 


Ukuran lingkaran di bagian atas menjadi ukuran utama sebagai rasio untuk bagian 
lainnya, karena lingkaran adalah anatomi utama dari struktur logogram ini. 
Perbandingan ukuran sisi logogram secara keseluruhan adalah i:i. 


Logotype 



ll 

Logotype dibuat khusus dengan menggunakan struktur utama lingkaran. 

Tulisan BKKBN dibuat dengan menggunakan karya visual huruf yang khusus diciptakan 
untuk keseluruhan identitas utama (logo) BKKBN. 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 































Konfigurasi Logogram & Logotype 





2:5 


Logogram dan Logotype dikonfigurasikan seperti di atas, dengan perbandingan besarnya 
masing-masing adalah 2:5 


Clear Spoce Area 



Pada penempatan logo di suatu media, maka terdapat area steril grafis yang tidak boleh 
ada grafis yang lain, dengan ukuran 2 kali ukuran lingkaran logogram. 


Ukuran Terkecil Logo 


bkkbn 


10mm 



8 mm 


Ukuran terkecil dengan logo lengkap (logotype dan logogram) adalah tingkat keterbacaan 
logotype. Untuk itu tinggi minimal dari logo adalah io mm. 


13 


Ukuran terkecil logogram adalah komponen masing-masing logogram tetap dapat terlihat 
jelas saat dicetak. Oleh karena itu ukuran sisi logogram minimal 8 mm. 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 










Panduan Grafis Identitas BKKBN 


1.3 Warna Identitas Logo 


bkkbr. 


14 


Nama 

BKKBN Gradasi 

Biru Navy Biru Kobalt 



C 

M 

Y 

K 

R 

G 

B 

Web Color 

PANTONE 

BKKBN Biru Kobalt 

100 

30 

00 

00 

00 

137 207 

#0089cf 

Process Blue C 

BKKBN Biru Navy 

100 

95 

00 

00 

41 

56 

150 

#293896 

661 C 

BKKBN Hitam 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

#000000 



Logotype “BKKBN” berwarna hitam solid. Warna hitam solid ini memiliki makna 
ketenangan, perlindungan, ketegasan, dan berani. 

Logogram berwarna gradasi dari biru gelap/dongker (Navy) ke biru muda (kobalt). 
Warna biru pada logo menunjukkan keberlanjutan kerja BKKBN dari waktu-waktu 
sebelumnya, sekaligus memiliki nuansa tenang, bersahabat, dan stabil. 

Gradasi warna (kiri ke kanan) dari biru gelap bergerak menuju biru lebih terang 
menyampaikan pesan masa depan yang cerah, untuk masa depan generasi Indonesia. 

Biru dongker/Navy Blue 

Melambangkan unsur ketulusan, kesungguhan, dan kehangatan. Di mana BKKBN 
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan amanat 
Undang-Undang memegang teguh prinsip tulus dan sungguh-sungguh, serta menjadi 
mitra yang hangat (dekat) dengan penduduk Indonesia dalam hal perencanaan 
keluarga. 

Biru Muda/Cobalt Blue 

Melambangkan semangat seluruh insan BKKBN untuk menjadikan BKKBN sebagai 
lembaga yang dinamis, bersemangat muda, sekaligus berintegritas dan terpercaya 
untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab di bidang kependudukan yang 
semakin menantang; yang dampaknya akan sangat dirasakan oleh seluruh penduduk, 
bangsa dan negara. 


15 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 

















Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Konfigurasi Alternatif Warna Logo 


bkkbn 


•> 


16 



Dalam kondisi tidak dapat menggunakan konfigurasi warna utama 
dikarenakan hal teknis (medium, teknik cetak, dsb) , maka logo 
BKKBN bisa menggunakan i warna: hitam (untuk background 
berwarna terang) atau putih (untuk background berwarna gelap). 


Logo Pada Dasar Gradasi dan Biru BKKBN 


bkkbrv^ 

bkkbrv^ 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 







Panduan Grafis Identitas BKKBN 


1.4 Larangan 




Dilarang mengubah format kemiringan logo 



Dilarang mengubah/memindahkan komposisi 
tiap elemen dalam logo 



Dilarang mengubah arah gradasi logo 



18 



Dilarang mengubah warna di luar acuan 
warna logo yang telah ditentukan 


Dilarang meletakkan logo di atas foto/ilustrasi 
yang berpotensi mengurangi keterbacaan logo 



Selain penerapan logo yang telah disampaikan, tidak diperkenankan untuk mengubah, 
mengkombinasi logo tersebut. 


1.5 Identitas BKKBN Provinsi 


60mm 


bkkbn 

Jawa Tengah 



V 2 x 

Montserrat Medium 30pt 


*Ukuran di atas menggunakan skala 70% 


St 


bkkbn 

Jawa Tengah 


V 


oo 


*Clear space area logo BKKBN Provinsi 


Aplikasi logo BKKBN Provinsi mengikuti kaidah sebagai berikut: 

• Menggunakan aturan paragraf rata kanan dengan 
posisi sejajar huruf “N” pada logo utama 

• Jarak antara bawah logo utama dengan atas tulisan provinsi adalah 
setengah tinggi dari “lingkaran” di bagian atas logogram 

• Pada ukuran lebar logo utama BKKBN 6 omm maka penulisan 
menggunakan jenis huruf Montserrat Medium dengan ukuran huruf 
30pt, berwarna hitam sesuai tulisan BKKBN pada logo utama dan 
menggunakan kaidah penulisan judul (Huruf kapital pada tiap awal kata) 

• Selanjutnya proporsi tersebut menjadi proporsi mutlak yang 
akan mengikuti perbesaran/perkecilan yang dibutuhkan. 


19 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 






Logo Provinsi 


bkkbn 

Aceh 

bkkbn 4 

Bangka Belitung 

bkkbn 

Jawa Timur 

bkkbn 

Sumatera Utara 

bkkbn 4 

Sumatera Selatan 

bkkbn 

Bali 

bkkbn 

Sumatera Barat 

bkkbn 4 

Lampung 

bkkbn 

Nusa Tenggara Barat 

bkkbn 

Riau 

bkkbn 4 

Banten 

bkkbn 

Nusa Tenggara Timur 

bkkbn 

Kepulauan Riau 

bkkbn 4 

Jawa Barat 

bkkbn 

Kalimantan Tengah 

bkkbn 

Jambi 

bkkbn 4 

Jawa Tengah 

bkkbn 

Kalimantan Utara 

bkkbn 

Bengkulu 

bkkbn 4 

Yogyakarta 

bkkbn 

Kalimantan Barat 


bkkbn 

bkkbn 

Kalimantan Selatan 

Sulawesi Tengah 

bkkbn 

bkkbn 

Kalimantan Timur 

Maluku Utara 

bkkbn 

flnrnntaln 

bkkbn 

'J UI VJ1 IIGIU 

bkkbn 

Sulawesi Utara 

Maluku 

bkkbn 

bkkbn 

Sulawesi Tenggara 

Papua Barat 

bkkbn 

bkkbn 

Sulawesi Barat 

bkkbn 

Sulawesi Selatan 

Papua 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 


1.6 Identitas Program BKKBN 



22 


Contoh Proses 



Hasil Aplikasi 


w 


Program 
Kampung KB 

202 ® 


Untuk membuat Identitas sebuah program BKKBN, maka logo BKKBN dapat 
dimodifikasi seijin BKKBN Pusat, proses dapat mengacu proses yang tersaji pada halaman 
ini. 


1.7 Identitas Bersama 



bkkbn 


j 


Logo Partner 

--> 


Logo Partner 


Untuk kegiatan yang menggunakan logo BKKBN bersama logo-logo lain yang memiliki 
kesetaraan, maka contoh pengaplikasian co-branding dapat mengacu pada halaman ini. 
Clcar spacc arca logo BKKBN mengikuti aturan yang berlaku, untuk logo lainnya dapat 
menggunakan sistem yang tertera pada halaman ini atau menyesuaikan sistem clcar spacc 
arca yang melekat pada logo masing-masing. 

























































02 Elemen Visual 


2.1 Elemen Grafis 

2.2 Fotografi 

2.3 Aplikasi Elemen Visual 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 


2.1 Elemen Grafis 



26 


Elemen dasar grafis logogram terdapat garis yang menjadi bentuk logogram dan juga 
dapat menjadi 3 elemen terpisah. Elemen grafis ini dapat digunakan untuk keperluan 
kreatifitas visual dalam setiap publikasi BKKBN. 

Penggunaan elemen grafis dapat diaplikasikan sebagai super graphic ataupun sebagai 
bingkai foto dalam media aplikasi. 


27 


Contoh pengaplikasian dapat dilihat pada bab berikutnya. 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 


2.2 Fotografi 



Kata kunci Foto: 

• Keluarga • Indonesia • Natural 

• Interaksi • Emosional 

• Hi-Key • Available light looks 


Fotografi yang ditampilkan pada media publikasi BKKBN memiliki kekuatan yang sangat 
besar, pemilihan jenis foto, sudut pandang dan konsep menjadi utama. Pengunaan foto 
yang dapat memicu pengalaman negatif (menyinggung SARA, adegan yang memicu 
trauma, dsb) tidak diperkenankan penggunaannya dalam media publikasi BKKBN 


29 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 















Panduan Grafis Identitas BKKBN 


2.3 Aplikasi Elemen Visual 




Panduan Grafis Identitas BKKBN 



03 Stationeries 


3.1 Kartu Nama 

3.2 Tandatangan E-mail 

3.3 Kop Surat 

3.4 Formulir 

3.5 Amplop 

3.6 Folder 

3.7 Stempel 

3.8 IDCard 

3.9 Presentasi 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 


3.1 Kartu Nama 


Jenis huruf yang digunakan untuk keperluan 
stationeries adalah huruf Open Sans 


Ukuran : 9x5 cm 


bkkbn 


bkkbn.go.id 


V 


dr. H Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) 

Kepala 

+62 8xx xxxx xxxx 
xxxxxxxxx@ b kkb n .go. i d 

Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional 
Jl. Permata no. 1, Halim Perdana 
Kusuma, Jakarta Timur 13650 
T. (+6221)809 8018 


34 


bkkbn ' 

Maluku Utara +62 8XX XXXX XXXX 

xxxxxxxxx@ bkkbn.go.id 

Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku Utara 

Jl. Kilo Meter 40, Sofifi, Oba Utara, 
Tidore, Kep. Maluku Utara 97827 
T. (+62411) xxxxxx 

bkkbn.go.id E. prov.malut@bkkbn.go.id 


3.2 Tandatangan E-mail 


dr. H Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) 

Kepala 

+62 8xx xxxx xxxx 
hxxxxxxxx@ bkkbn.go.id 

bkkbn 4 

Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional 

Jl. Permata No. 1, 

Halim Perdana Kusuma, 

Jakarta Timur 13650 

T. (+6221) 809 8018, 800 9029-45-53-69-77-85 
F. (+6221)8008554 

bkkbn.go.id 


Drs. Nerius Auparay, M.Si 

Kepala 

+62 8xx xxxx xxxx 
xxxxxxxxx@bkkbn.go.id 

bkkbn 

Maluku Utara 

Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku Utara 

Jl. Kilo Meter 40, Sofifi, Oba Utara, 
Tidore, Kep. Maluku Utara 97827 
T. (+62411) xxxxxx 
E. prov.malut@bkkbn.go.id 


35 


bkkbn.go.id 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 


3.3 Kop Surat 


Ukuran: A4 (21 x 29,7 cm) 


bkkbn 


36 



Jl. Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650 | PO.BOX: 296 JKT 13013' 
T: (+6221) 809 8018, 800 9029-45-53-69-77-85 | F: (+6221) 8008554, 

bkkbn.go.id' 


Contoh kop surat 


bkkbn 

Sulawesi Selatan 


37 


Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan 

Jl. A. Pangerang Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan 90222 
T: (+62411)863102 | F: (+62411) 868530 | E: sulsel@bkkbn.go.id 

bkkbn.go.id 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 
















Panduan Grafis Identitas BKKBN 


3.4 Formulir 


Ukuran: A4 (21 x 29,7 cm) 


30mm 


20mm 


Kode Formulir 

^Mama Formulir 


37mm 


Jl 


bkkbn 


v 


. Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma, 


80mm 


Jakarta Timur 13650 
PO.BOX: 296 JKT 13013 
T: (+6221) 809 8018, 800 9029-45-53-69-77-85 
F: (+6221) 8008554 


bkkbn.go.idl 


38 


17mm 


3.5 Amplop 


Amplop DL 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 
















Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Ukuran: DL 


Amplop C4 
Ukuran: 23 x 32,4 cm 


40 




41 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 








Panduan Grafis Identitas BKKBN 




3.6 Folder 


Ukuran: 23 x 32 cm 










Ukuran: 23 x 32 cm 


3.7 Stempel 


bkkbrv^ 

bkkbrv^ 

Jawa Barat 






3.8 ID Card 


Ukuran: 5,4 x 8,5 cm 


bkkbn 



dr. H Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) 

-—- Kepala 


0000.00000.00000 


3.9 Presentasi 


Tampilan presentasi ini adalah contoh penempatan 
untuk logo dan juga penempatan elemen visual. 




47 


bkkbn 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 





Halaman Isi 

Pada halaman 2 dan seterusnya diperbolehkan melakukan 
improvisasi tampilan, dengan tetap mengikuti kaidah 
sesuai di Bab 1 Logo dan Bab 2 Elemen Visual. 



Halaman Bab /divider 


Pada halaman 2 dan seterusnya diperbolehkan melakukan 
improvisasi tampilan, dengan tetap mengikuti kaidah 
sesuai di Bab 1 Logo dan Bab 2 Elemen Visual. 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 











04 Media Publikasi 


4.1 Tipografi 

4.2 Aplikasi Tipografi 

4.3 Poster 

4.4 Banner 

4.5 Iklan Cetak 

4.6 Billboard 

4.7 Avatar 

4.8 Media Sosial 

4.9 Audiovisual 

4.10 Website 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 


4.1 Tipografi 


Pembuatan tulisan dalam media publikasi 
mengacu pada jenis huruf berikut: 

Montserrat | Thin 

AaBbCcDdEeFfGgHhMJjKk 

LIMmNnOoPpQqRrSsTtUu 

VvWwXxYyZz 

1234567890 


Montserrat | Light 

AaBbCcDdEeFfGgHhMJjKk 
U M m N nOoPpQq RrSsTtU u 
Vv W wXxYyZz 
1234567890 


Montserrat | Regular 

AaBbCcDdEeFfGgHhMJjKk 
LIMmNnOoPpQqRrSsTtUu 
Vv W wXxYy Zz 
1234567890 


52 


Montserrat | SemiBoId 

AaBbCcDdEeFfGgHhMJjKk 

LIMmNnOoPpQqRrSsTtUu 

VvWwXxYyZz 

1234567890 


Penggunaan: judul, kalimat kutipan, atribut 


Pembuatan tulisan dalam media publikasi 
mengacu pada jenis huruf berikut: 


Cormorant Garamond | regular 

AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 
LlMmNnOoPpQqRrSsT tUu 
VvWwXxYyZz 
1234567890 


Cormorant Garamond / italic 

AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 
LlMmNnOoPpQqRrSsTtUu 
VvWwXxYy Zz 
I2j4p6y8<)0 


Cormorant Garamond | bold 

AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 

LlMmNnOoPpQqRrSsTtUu 

VvWwXxYyZz 

1234567890 


53 


Cormorant Garamond / bold italic 

AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 
Ll M mN n O 0 P p CJqRr S s T tU u 
V v W w X x Yy Z z 
1244 ^ 6 ^ 8^0 


Penggunaan: bodytext, judul, kutipan 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 







Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Pembuatan tulisan dalam media publikasi 
mengacu pada jenis huruf berikut: 


Open Sans | Light 

AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 
LIMmNnOoPpQqRrSsTtUu 
VvW wXx YyZz 
1234567890 


Open Sans | Light Italic 
AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 
LIMmNnOoPpQqRrSsTtUu 
VvW wXx Yy Z z 
1234567890 


Open Sans | Regular 

AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 

LIMmNnOoPpQqRrSsTtUu 

VvWwXxYyZz 

1234567890 


Open Sans \ Italic 

AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 
LIMmNnOoPpQqRrSsTtUu 
V v WwXx Yy Z z 
1234567890 


Pembuatan tulisan dalam media publikasi 
mengacu pada jenis huruf berikut: 


Open Sans | Bold 

AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 
LIMmNnOoPpQqRrSsTtUu 
Vv WwXx Yy Zz 
1234567890 


Open Sans | Bold Italic 
AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 
LIMmNnOoPpQqRrSsTtUu 
V v WwXxYyZz 
1234567890 


Open Sans | ExtraBold 
AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 
LIMmNnOoPpQqRrSsTtUu 
Vv W wXx YyZz 
1234567890 


. 55 

Open Sans | ExtraBold Italic 
AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 
LIMmNnOoPpQqRrSsTtUu 
V v W w X x Y y Z z 
1234567890 


Penggunaan: bodytext, judul, kutipan, atribut 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 








Panduan Grafis Identitas BKKBN 


4.2 Aplikasi Tipografi 


56 


Contoh alternatif aplikasi pada judul dan bodytext 


Illiquam Faceped Provide 

Illiquam faceped min provide sequistrum vernati tentem earum apicatis sin non 
eumenim intiis atem aliciet volores magnam quatessum, non es dolesto tatus, 
simus aliquas doles aut fuga. Nem iducienis est pliqui sequi coreptate pore,Niscia 
dolorendit quide comni dolupitat diam aspercia nem quo magniscimpe qui 

Judul: Cormorant Garamond Bold | Bodytext: Cormorant Garamond Regular 


llliquam Faceped Provide 

Illiquam faceped min provide sequistrum vernati tentem earum apicatis sin non 
eumenim intiis atem aliciet volores magnam quatessum, non es dolesto tatus, 
simus aliquas doles aut fuga. Nem iducienis est pliqui sequi coreptate pore,Niscia 
dolorendit quide comni dolupitat diam aspercia nem quo magniscimpe qui 

Judul: Montserrat Semi Bold | Bodytext: Cormorant Garamond Regular 


llliquam Faceped Provide 

Illiquam faceped min provide sequistrum vernati tentem earum apicatis sin non 
eumenim intiis atem aliciet volores magnam quatessum, non es dolesto tatus, 
simus aliquas doles aut fuga. Nem iducienis est pliqui sequi coreptate pore,Niscia 
dolorendit quide comni dolupitat diam aspercia nem quo magniscimpe qui 

Judul: Open Sans Bold | Bodytext: Cormorant Garamond Regular 


Illiquam Faceped Provide 

llliquam faceped min provide sequistrum vernati tentem earum apicatis 
sin non eumenim intiis atem aliciet volores magnam quatessum, non es 
dolesto tatus, simus aliquas doles aut fuga. Nem iducienis est pliqui sequi 
coreptate pore,Niscia dolorendit quide comni dolupitat diam aspercia nem 
quo magniscimpe qui 

Judul: Cormorant Garamond Bold | Bodytext: Open Sans Regular 


Contoh alternatif aplikasi pada teks pendek atau kutipan 


‘‘Nem iducienis est 
pliqui sequi coreptate 
pore, niscia dolorendit 
quide comni” 


Kutipan: Cormorant Garamond Regular 


“Nem iducienis 
est pl iq u i sequi 
coreptate pore, 
niscia dolorendit 
quide comni” 

Kutipan: Montserrat Light 

“Nem iducienis 
est pliqui sequi 
coreptate pore, 
niscia dolorendit 
quide comni" 


57 


Kutipan: Montserrat Light 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 







Panduan Grafis Identitas BKKBN 


4.3 Poster 


Contoh aplikasi poster 


58 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sed auctor justo, vel consequat orci 
et posuere sem, quis cursus tellus. Pellentesque vestibulum felis sed rhoncus bibendum. Duis eget mi 
risus. Aliquam aliquet scelerisque consectetur. Vivamus porttitor vulputate elementum. Fusce a justo 
justo. Quisque tincidunt nisl semper erat iaculis ornare. Ut commodo, urna et elementum dignissim, 
enim metus fringilla risus, luctus gravida nisl elit non lacus. Ut sagittis orci vel nisl laoreet gravida. Null 
feugiat lectus scelerisque porta dignissim. Donec pharetra urna et risus varius tempus. Etiam vel enirr 
auctor, accumsan quam et, convallis lorem. Cras non nulla semper, dapibus felis at, vestibulum odio. 
Suspendisse malesuada, urna sed interdum euismod, eros lorem mattis orci, nec auctor elit nulla in e: 


Lorem ipsum Dolor Sit Amet 


bkkbn.go.id 


Aplikasi pada media poster dapat menggunakan elemen-elemen yang telah diberikan 
pada panduan elemen visual. Hal yang perlu diperhatikan adalah peletakan dan 
implementasi logo yang tidak boleh berubah sesuai contoh yang ada pada pembahasan 
bab sebelum ini. 


bkkbn.go.id 

©ooo bkkbn 

@BKKBNofficial 


Lorem ipsum Dolor Sit Amet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sed auctor justo, vel consequat orci. In et 
posuere sem, quis cursus tellus. Pellentesque vestibulum felis sed rhoncus bibendum. Duis eget mi risus. 

Aliquam aliquet scelerisque consectetur. Vivamus porttitor vulputate elementum. Fusce a justo justo. Quis- 
que tincidunt nisl semper erat iaculis ornare. Ut commodo, urna et elementum dignissim, enim metus frin¬ 
gilla risus, luctus gravida nisl elit non lacus. Ut sagittis orci vel nisl laoreet gravida. Nulla feugiat lectus scel- 
erisque porta dignissim. Donec pharetra urna et risus varius tempus. Etiam vel enim auctor, accumsan 
quam et, convallis lorem. Cras non nulla semper, dapibus felis at, vestibulum odio. Suspendisse malesuada, 
urna sed interdum euismod, eros lorem mattis orci, nec auctor elit nulla in ex. 



59 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 






Panduan Grafis Identitas BKKBN 



Lorem ipsum Dolor Sit Amet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sed auctor justo, vel consequat orci. In 
et posuere sem, quis cursus tellus. Pellentesque vestibulum felis sed rhoncus bibendum. Duis eget mi 
risus. Aliquam aliquet scelerisque consectetur. Vivamus porttitor vulputate elementum. Fusce a justo 
justo. Quisque tincidunt nisl semper erat iaculis ornare. Ut commodo, urna et elementum dignissim, 
enim metus fringilla risus, luctus gravida nisl elit non lacus. Ut sagittis orci vel nisl laoreet gravida. Nulla 
feugiat lectus scelerisque porta dignissim. Donec pharetra urna et risus varius tempus. Etiam vel enim 
auctor, accumsan quam et, convallis lorem. Cras non nulla semper, dapibus felis at, vestibulum odio. 
Suspendisse malesuada, urna sed interdum euismod, eros lorem mattis orci, nec auctor elit nulla in ex. 


60 


bkkbn.go.id 

<§©'00 

@BKKBNofficial 


bkkbn 


Contoh aplikasi poster BKKBN dengan Mitra 


Lorem ipsum Dolor Sit Amet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sed auctor justo, vel consequat orci. In 
et posuere sem, quis cursus tellus. Pellentesque vestibulum felis sed rhoncus bibendum. Duis eget mi 
risus. Aliquam aliquet scelerisque consectetur. Vivamus porttitor vulputate elementum. Fusce a justo 
justo. Quisque tincidunt nisl semper erat iaculis ornare. Ut commodo, urna et elementum dignissim, 
enim metus fringilla risus, luctus gravida nisl elit non lacus. Ut sagittis orci vel nisl laoreet gravida. Nulla 
feugiat lectus scelerisque porta dignissim. Donec pharetra urna et risus varius tempus. Etiam vel enim 
auctor, accumsan quam et, convallis lorem. Cras non nulla semper, dapibus felis at, vestibulum odio. 
Suspendisse malesuada, urna sed interdum euismod, eros lorem mattis orci, nec auctor elit nulla in ex. 


bkkbn 


Logo Partner 


61 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 


bkkbn 


Lorem ipsum DolorSitAmet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sed auctor justo, vel consequat orci. In et 
posuere sem, quis cursus tellus. Pellentesque vestibulum felis sed rhoncus bibendum. Duis eget mi risus. 

Aliquam aliquet scelerisque consectetur. Vivamus porttitor vulputate elementum. Fusce a justo justo. Quis- 
que tincidunt nisl semper erat iaculis omare. Ut commodo, urna et elementum dignissim, enim metus frin- 
gilla risus, luctus gravida nisl elit non lacus. Ut sagittis orci vel nisl laoreet gravida. Nulla feugiat lectus scel- 
erisque porta dignissim. Donec pharetra urna et risus varius tempus. Etiam vel enim auctor, accumsan 
quam et, convallis lorem. Cras non nulla semper, dapibus felis at, vestibulum odio. Suspendisse malesuada, 
urna sed interdum euismod, eros lorem mattis orci, nec auctor elit nulla in ex. 


62 


4.4 Banner 


Peletakan Logo BKKBN pada spanduk 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit 

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

19-21 Januari 2020 



bkkbn 


bkkbn.go.id 

(DOOO 

@BKKBNofficial 


Peletakan Logo BKKBN pada spanduk kegiatan 
yang berdampingan dengan mitra 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit 

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

19-21 Januari 2020 


bkkbn 


63 

Aplikasi pada media banner dapat menggunakan elemen-elemen yang telah diberikan 
pada panduan elemen visual. Hal yang perlu diperhatikan adalah peletakan dan 
implementasi logo yang tidak boleh berubah sesuai contoh yang ada pada pembahasan 
bab ini. 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Umbul-umbul 



Peletakan Logo BKKBN pada 
umbul-umbul kegiatan yang 
berdampingan dengan mitra 



Lorem ipsum Dolor Sit Amet 


Penyesuaian keterbacaan 
huruf di dalam umbul- 
umbul oleh masyarakat: 

Contoh 1 


L 

o 

r 

e 

m 

• 

i 

P 

s 

u 

m 

D 

o 

I 

o 

r 

S 

• 

i 

t 

A 

m 

e 

t 


bkkbn 


Contoh 2 


Lorem 
ipsum 
Dolor 
Sit Amet 


bkkbn 


65 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 







Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Standing Banner 


66 



bkkbn.go.id 

©GOO 

(oDBKKBNofficial 


bkkbn 


Lorem ipsum 
Dolor Sit Amet 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus 
sed auctor justo, vel consequat orci. In et posuere sem, quis cursus 
tellus. Pellentesque vestibulum felis sed rhoncus bibendum. Duis 
eget mi risus. Aliquam aliquet scelerisque consectetur. Vivamus 
porttitor vulputate elementum. Fusce a justo justo. Quisque 
tincidunt nisl semper erat iaculis ornare. Ut commodo, urna et 
elementum dignissim, enim metus fringilla risus, luctus gravida 
nisl elit non lacus. Ut sagittis orci vel nisl laoreet gravida. Nulla 
feugiat lectus scelerisque porta dignissim. Donec pharetra urna et 


“ugiat lectus sceierisque poi 
sus varius tempus. Etiam v( 
rnvallis lorem. Cras non nu 
tstibulum odio. Suspendissi 
rismod, eros lorem mattis c 


l semper, dapibus felis at, 
nalesuada, urna sed interdum 
:i. nec auctor elit nulla in ex. 




bkkbn.go.id 

<DOOO 

(oDBKKBNofficial 


bkkbn 


Lorem ipsum Dolor Sit Amet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus 
sed auctor justo, vel consequat orci. In et posuere sem, quis 
cursus tellus. Pellentesque vestibulum felis sed rhoncus 
bibendum. Duis eget mi risus. Aliquam aliquet scelerisque 
consectetur. Vivamus porttitor vulputate elementum. Fusce a 
justo justo. Quisque tincidunt nisl semper erat iaculis ornare. Ut 
commodo, urna et elementum dignissim, enim metus fringilla 
risus, luctus gravida nisl elit non lacus. Ut sagittis orci vel nisl 
laoreet gravida. Nulla feugiat lectus scelerisque porta dignissim. 

Donec pharetra urna et risus varius tempus. Etiam vel enim 
auctor, accumsan quam et, convallis lorem. Cras non nulla 
semper, dapibus felis at, vestibulum odio. Suspendisse 
malesuada, urna sed interdum euismod, eros lorem mattis orci, 
nec auctor elit nulla in ex. 


Ut commodo, urna et 
elementum dignissim, enim 
metus fringilla risus, luctus 
gravida nisl elit non lacus. 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 











Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Standing Banner dengan mitra instansi lain 


Lorem ipsum 
Dolor Sit Amet 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus 
sed auctor justo, vel consequat orci. In et posuere sem, quis cursus 
tellus. Pellentesque vestibulum felis sed rhoncus bibendum. Duis 
eget mi risus. Aliquam aliquet scelerisque consectetur. Vivamus 
porttitor vulputate elementum. Fusce a justo justo. Quisque 
tincidunt nisl semper erat iaculis ornare. Ut commodo, urna et 
elementum dignissim, enim metus fringilla risus, luctus gravida 
nisl elit non lacus. Ut sagittis orci vel nisl laoreet gravida. Nulla 
feugiat lectus scelerisque porta dignissim. Donec pharetra urna et 
risus varius tempus. Etiam vel enim auctor, accumsan quam et, 
convallis lorem. Cras non nulla semper, dapibus felis at, 
vestibulum odio. Suspendisse malesuada, urna sed interdum 
euismod, eros lorem mattis orci, nec auctor elit nulla in ex. 


68 



bkkbn 


Logo Partner 


Lorem ipsum Dolor Sit Amet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus 
sed auctor justo, vel consequat orci. In et posuere sem, quis 
cursus tellus. Pellentesque vestibulum felis sed rhoncus 
bibendum. Duis eget mi risus. Aliquam aliquet scelerisque 
consectetur. Vivamus porttitor vulputate elementum. Fusce a 
justo justo. Quisque tincidunt nisl semper erat iaculis ornare. Ut 
commodo, urna et elementum dignissim, enim metus fringilla 
risus, luctus gravida nisl elit non lacus. Ut sagittis orci vel nisl 
laoreet gravida. Nulla feugiat lectus scelerisque porta dignissim. 

Donec pharetra urna et risus varius tempus. Etiam vel enim 
auctor, accumsan quam et, convallis lorem. Cras non nulla 
semper, dapibus felis at, vestibulum odio. Suspendisse 
malesuada, urna sed interdum euismod, eros lorem mattis orci, 
nec auctor elit nulla in ex. 


Ut commodo, urna et 
elementum dignissim, enim 
metus fringilla risus, luctus 
gravida nisl elit non lacus. 







Panduan Grafis Identitas BKKBN 


4.5 Iklan Cetak 


Iklan Cetak 


Contoh aplikasi iklan cetak 


bkkbn.go.id 

©OOG 

@BKKBNofficial 


bkkbn 


v 


Lorem ipsum DolorSitAmet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sed auctor justo, vel consequat orci. In et 
posuere sem, quis cursus tellus. Pellentesque vestibulum felis sed rhoncus bibendum. Duis eget mi risus. 

Aliquam aliquet scelerisque consectetur. Vivamus porttitor vulputate elementum. Fusce a justo justo. 

Quisque tincidunt nisl semper erat iaculis ornare. Ut commodo, urna et elementum dignissim, enim metus 
fringilla risus, luctus gravida nisl elit non lacus. Ut sagittis orci vel nisl laoreet gravida. Nulla feugiat lectus 
scelerisque porta dignissim. Donec pharetra urna et risus varius tempus. Etiam vel enim auctor, accumsan 
quam et, convallis lorem. Cras non nulla semper, dapibus felis at, vestibulum odio. Suspendisse malesuada, 
urna sed interdum euismod, eros lorem mattis orci, nec auctor elit nulla in ex. 


70 




Lorem ipsum 
Dolor Sit Amet 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Phasellus sed auctor justo, vel consequat orci. In et posuere 

sem, quis cursus tellus. Pellentesque vestibulum felis sed 

rhoncus bibendum. Duis eget mi risus. Aliquam aliquet 

scelerisque consectetur. Vivamus porttitor vulputate elemen¬ 
tum. Fusce a justo justo. Quisque tincidunt nisl semper erat 
iaculis omare. Ut commodo, urna et elementum dignissim, 
enim metus fringilla risus, luctus gravida nisl elit non lacus. Ut 
sagittis orci vel nisl laoreet gravida. Nulla feugiat lectus 
scelerisque porta dignissim. Donec pharetra urna et risus 
varius tempus. Etiam vel enim auctor, accumsan quam et, 
convallis lorem. Cras non nulla semper, dapibus felis at, 
vestibulum odio. Suspendisse malesuada, urna sed interdum 
euismod, eros lorem mattis orci, nec auctor elit nulla in ex. 


bkkbn.go.id 

§000 

@BKKBNofficial 


bkkbn 


v 


71 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 




Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Contoh aplikasi iklan cetak 


72 



bkkbn 


Lorem ipsum Dolor Sit Amet 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sed auctor justo, vel consequat orci. In 
et posuere sem, quis cursus tellus. Pellentesque vestibulum felis sed rhoncus bibendum. Duis eget mi 
risus. Aliquam aliquet scelerisque consectetur. Vivamus porttitor vulputate elementum. Fusce a justo 
justo. Quisque tincidunt nisl semper erat iaculis ornare. Ut commodo, urna et elementum dignissim, 
enim metus fringilla risus, luctus gravida nisl elit non lacus. Ut sagittis orci vel nisl laoreet gravida. Nulla 
feugiat lectus scelerisque porta dignissim. Donec pharetra urna et risus varius tempus. Etiam vel enim 
auctor, accumsan quam et, convallis lorem. Cras non nulla semper, dapibus felis at, vestibulum odio. 
Suspendisse malesuada, urna sed interdum euismod, eros lorem mattis orci, nec auctor elit nulla in ex. 



Lorem ipsum Dolor Sit Amet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sed auctor justo, vel consequat orci. In et 
posuere sem, quis cursus tellus. Pellentesque vestibulum felis sed rhoncus bibendum. Duis eget mi risus. 

Aliquam aliquet scelerisque consectetur. Vivamus porttitor vulputate elementum. Fusce a justo justo. 

Quisque tincidunt nisl semper erat iaculis ornare. Ut commodo, urna et elementum dignissim, enim metus 
fringilla risus, luctus gravida nisl elit non lacus. Ut sagittis orci vel nisl laoreet gravida. Nulla feugiat lectus 
scelerisque porta dignissim. Donec pharetra urna et risus varius tempus. Etiam vel enim auctor, accumsan 
quam et, convallis lorem. Cras non nulla semper, dapibus felis at, vestibulum odio. Suspendisse malesuada, 
urna sed interdum euismod, eros lorem mattis orci, nec auctor elit nulla in ex. 


bkkbn' 


73 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 






















Panduan Grafis Identitas BKKBN 


4.6 Billboard 


Contoh aplikasi billboard format vertikal 


74 



bkkbn.go.id 

' O bkkbn* 

(SDBKKBNofficial 

Lorem ipsum Dolor 
Sit Amet 


Aplikasi billboard format vertikal dalam program bersama instansi lain 


Lorem ipsum Dolor 
Sit Amet 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 














Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Contoh aplikasi billboard format horisontal 



76 



Aplikasi billboard format horisontal dalam program bersama instansi lain 




Panduan Grafis 



















































































































Panduan Grafis Identitas BKKBN 


4.7 Avata r 




bkkbn 


V 


bkkbrV^ 


78 


4.8 Media Sosial 



79 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 








Panduan Grafis Identitas BKKBN 


4.9 Audio Visual 


bkkb 


80 


[5:4( LayarKo mpute r) 


14:3 iS Piy/Layar Kom puter_' 

[16:1Q1 LayarLebar Kpmputer, _Ppn_sel_ Horizodtal) 


I1_6:9IHPiy, SDTVLayar 
[2.3 5:1 f C Lnem a s c pp ej _ 


Lebar,_Pons_e_l H_prjz_pntal) 


rentang ukuran logo pada layar 

— a ~zJr * 








4.10 Website 




Tem rae perion pore et qui simi, optas volores re, sinvelitet 
facculluptat poris etur, odiorem quo doluptu mquaest, quam 
fugiam lautatur, ommolum is sit, inctiaeri iliquaspel min reriat 
et et quosti si blab iuntio cor modit es eicimodi cores essi 
doluptatiam, volenimi, sini ut es delignis aute aped quid quia 
denimai onsequam fuga. Et doloruptibus ero omnis sequaecae 

Baca lebih lanjut» 


Negeri Sipil BKKBN Talwi SCMt 


Kutipan Inspiratif 


“The most 
important thing in 
the world isfamily 
and love.” 

-John Wooden- 


Calon 


Beranda Profil Informasi Publik Berita Publikasi Aplikasi Tautan Kontak 




Kabar Terkini 


BKKBN Berdiskusi Dengan Milenial 
Mengenai Merencanakan Masa Depan 

Illiquam faceped min provide sequistrum vernati tentem earum apicatis sin non eumenim intiis 
atem aliciet volores magnam quatessum, non es dolesto tatus, simus aliquas doles aut fuga. Nem 
iducienis est pliqui sequi coreptate pore,Niscia dolorendit quide comni dolupitat diam aspercia 
nem quo magniscimpe qui 

Baca lebih lanjut» 


81 




Panduan Grafis Identitas BKKBN 






















































05 Signage 


5.1 

5.2 


Signage Kantor 
Signage Ruangan 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 


5.1 Signage Kantor 


Peletakkan logo BKKBN di kantor disesuaikan 
dengan media yang tersedia, dengan ketentuan 
logo BKKBN ditampilkan dengan warna yang penuh 
jika latar belakangnya adalah putih, dan jika warna 
yang gelap maka cukup 1 warna (hitam, putih atau 
menggunakan warna bahan misalnya: stainless) 


Contoh: 


bkkbn 

Perwakilan Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional 
Provinsi Riau 


Jalan Terubuk No. 1 
Pekanbaru 28126 

bkkbn.go.id 


bkkbn 


v 


Perwakilan Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional 
Provinsi Riau 


Jalan Terubuk No. 1 
Pekanbaru 28126 


bkkbn.go.id 


5.2 Signage Ruangan 


R.XXXX 

Nama Ruang 


R. 0120 

Administrasi 




06 Kendaraan 


6.1 Mini Bus 

6.2 Mobil 

6.3 Motor 

6.4 Helm 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 


6.1 Mini Bus 




6.2 Mobil 




89 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 
























































































6.4 Helm 



91 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 







07 Merchandise 


7.1 Mug 

7.2 Tas Tote 

7.3 Ballpoint 

7.4 Tali Lanyard 

7.5 T-Shirt & Polo Shirt 

7.6 Buku Catatan 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 


7.1 Mug 






94 


Desain pada Bab 7 “Merchandise” merupakan contoh pengapliklasian 
identitas BKKBN pada benda-benda souvenir, desain pada bab ini tidak 
mengikat selama pada saat pengaplikasian tetap mengikuti kaidah 
sistem logo/identitas yang telah ditentukan pada bab sebelum ini. 


7.2 Tas Tote 



Panduan Grafis Identitas BKKBN 





Panduan Grafis Identitas BKKBN 


7.3 Pena 





7.4 Tali Lanyard 

i'* K'* f 



7.5 T-Shirt& Polo Shirt 




Panduan Grafis Identitas BKKBN 


7.6 Buku Catatan 


Ukuran: A5 (10 x 14,8 cm) 


98 



99 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 




























08 Lampiran 


SALINAN 



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN 
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2020 
TENTANG 

LOGO BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : a. bahwa pembentukan logo berperan sebagai salah satu 

penggerak dalam perubahan budaya kerja yang 
mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan 
karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di 
lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional tentang Logo Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5080); 


101 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 




Panduan Grafis Identitas BKKBN 


- 2 - 


102 


2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 322); 

3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 
273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan 
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional; 

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
Provinsi; 

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan 
Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA 
BERENCANA NASIONAL TENTANG LOGO BADAN 
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 
NASIONAL. 


- 3 - 


Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan Logo 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 
yang selanjutnya disebut Logo BKKBN adalah simbol yang 
terdiri dari tulisan dan gambar yang merupakan identitas 
resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional. 


Pasal 2 

Penggunaan Logo BKKBN bertujuan untuk: 

a. melakukan penguatan dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional; 

b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan 
karsa seluruh pegawai di lingkungan Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 

c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik 
terhadap tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional; dan 

d. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional. 

Pasal 3 

(1) Logo BKKBN dapat digunakan pada: 

a. setiap bentuk media cetak dan elektronik; 

b. papan nama kantor; 

c. atribut pegawai; 

d. identitas kepemilikan barang milik negara; 

e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau 

f. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal. 

(2) Penggunaan Logo BKKBN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Logo BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat juga digunakan untuk melaksanakan pekerjaan 
atau aktivitas yang berkaitan dengan program Badan 


103 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 


- 4 - 


Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan 
ditempatkan pada tempat yang layak. 

Pasal 4 

Penggunaaan Logo BKKBN di luar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan izin Kepala 
Badan. 


Pasal 5 

Bentuk, makna, arti warna, dan penggunaan Logo BKKBN 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

Pasal 6 

Dalam pelaksanaan program/momentum khusus dapat 
memodifikasi Logo BKKBN tanpa merubah bentuk asli. 

Pasal 7 

Penyalahgunaan Logo BKKBN yang mencemarkan nama 
baik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Logo 
BKKBN yang masih ada berdasarkan Peraturan Kepala 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional Nomor 76/PER/B5/2011 tentang Logo dan 
Penggunaan Cap Dinas Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional masih tetap berlaku. 

(2) Penyesuaian penggunaan Logo BKKBN dilaksanakan 
secara bertahap dan paling lama 6 (enam) bulan sejak 
Peraturan Badan ini diundangkan. 


- 5 - 


Pasal 9 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan 
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional Nomor 76/PER/B5/2011 tentang Logo dan 
Penggunaan Cap Dinas Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 


105 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 


Panduan Grafis Identitas BKKBN 


- 6 - 


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Januari 2020 


KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN 
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

TTD 

HASTO WARDOYO 


Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Januari 2020 


DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 


106 


WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 61 


Badan 



sesuai dengan aslinya 

eluarga Berencana Nasional 
Organisasi, dan Humas, 




bkkbrv^ 


Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional 

Jl. Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma, 

Jakarta Timur 13650 

PO.BOX: 296 JKT 13013 

T: (+6221) 809 8018, 800 9029-45-53-69-77-85 

F: (+6221)8008554 

bkkbn.go.id 

©ooo 

@bkkbnofficial 



